ic * i/} (/business/) (/lifestvle/) 

(//dailvsocial.id/categorv/english) (http://e27.co/echelon/indonesia/) 



Tips & Trik (/category/tips-trik) 

[Panduan Pemula] Cara Membuat Kop Surat di Microsoft Word 2007 



Kop surat berfungsi untuk mewakili identitas sebuah lembaga atau perusahaan dalam kaitannya dengan komunikasi melalui 
surat atau dokumen tertentu. Itu sebabnya pembuatan kop surat haruslah memenuhi elemen-elemen identitas lembaganya 
seperti nama lembaga, alamat dan nomor kontak baik telepon, email atau website. 

Cara paling mudah membuat kop surat adalah melalui Microsoft Word, tutorial ini akan menuntun Anda yang belum pernah 
membuat kop surat. Saya menggunakan Microsoft Word 2007 (http://cms.dailysocial.id/201 5020957078/panduan-pemula-cara- 
membuat-nomor-halaman-di-microsoft-word-2007/). tetapi masih cukup relevan dipraktekkan di Microsoft Word 2005, 2006 dan 
2010. 

• Buat dokumen baru kemudian simpan dengan nama yang sesuai. Kemudian klik dua kali di posisi teratas dokumen untuk 
mengaktifkan fungsi Header. Di bagian ribbon Design beri tanda centang pada opsi Di fferent First Page. Tujuannya agar kop 
hanya muncul di halaman pertama. 



d 


trl artikel - 


Microsoft Word 




Header Bt Footer Tools 

i 


Insert Page Layout 


References 


Mailings Review 


View 


Design 






mm 

□□ 



W, Previous S e ct i o V Differerit First Page 



l m m 

ST* Nent Section 



i Page 5 




Date 
St Time 


Quick Picture 
Parts T 


Cl i p 
Art 


Go to 
Header 


F o ote r tlr Li n k to Previ o u s 


W\ 5 h o w Document Te>rt 




In s e rt 






Navigation 


Options 



























i ■ 2 ■ i 


■ l ■ i ■ 5 


^ ■ i ■ l 


■ i 


■ l ■ 


i ■ 3 ■ 


i 


■ 4 ■ i 


■ = ■ i 


■ 6 ■ i 


i ■ 7 ■ 


■ 1 1 1 i 1 



























First Page Header 

(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/201 5/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 1 .png) 

• Buatlah nama perusahaan Anda, alamat dan sebagainya termasuk sebuah logo. Untuk memudahkan memposisikan logo, 
klik kanan pada logo kemudian klik Text Wrapping - In Front ofText. 

Info Menarik: Panduan Lengkap Membeli Aplikasi Android dengan Fasilitas Carrjer BMng_ dari Indosat 
(http://cms.dailvsocial.id/201 5030459596/panduan-lenskap-membeli-aDHkasi-android-densan-fasilitas-carrier-billins-dari- 

ijidosat/} 



& 



First Page Header 



Rh 




CARA MEMBUA 
Tt 

Jl. 

J a ki 



4 B ring t o Front 
Send to Back 
& Hyperlmk... 



| Insert Caption,,, 

X | TextWrapping ► 
J J 5ize... 
vfe/ Format Picture,,, 



f L Words:0 Indonesian (Indonesia) 





In U n e with Text 


* 


5quare 


B 


Jight 


\M 


Behind Text 


31 


In Fro nt of T ext 


s 


Top and Bottorn 


iS 


Through 


S 


Edit Wrap Points 




0 


Mo re Layout Options... 



(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/2015/03/cara-membuat-kop-surat-di-nnicrosoft-word-2007 2.png1 



• Setelah urusan teks dan logo selesai, sekarang kita ingin membuat garis di bagian bawah kop sebagai pembatas. Caranya, di 
paragrap terakhir kop, entersaiu kali agar ada satu baris kosong. Nah Anda blok baris kosong tersebut - hanya di baris 
tersebut - perhatikan gambar di bawah ini. 




(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/2015/03/cara-membuat-kop-surat-di-nnicrosoft-word-2007 3.png) 



• Kemudian klik menu border, tanda jarum yang di sebelah kanan Anda ya, bukan kotak garisnya. 




(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/201 5/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 4.png) 

• Di jendela borders and shading, tentukan lebar garis sesuai kebutuhan kemudian klik posisi garis dan terakhir klik OK. 



Info Menarik: [Panduan Pemulal Cara Membuat Undangan dengan Microsoft Word200Z 
(httD://cms.dailvsocial.id/201 5021 257543/cara-membuat-undangan-dengan-microsoft-word-2007/) 



Borders and Shading 



f 




(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/201 5/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 66.png) 
• Nah, seperti ini jadinya. 




CARA MEMBUAT KOP SURAT 01 MICROSOFT WORD 2007 
TUTORIAL DI TRENOLOGI.COM 
Jl. Alamat Kantor No 14 RT 12 
Jalkarta web: www.trenologi.com 






(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/201 5/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 5.png) 



• Membuat garis bisa juga menggunakan fungsi Shape, caranya klik menu Insert- Shapes dan pilih jenis line atau garis. 





(http://cms.dailysocial.id/2015021257543/cara-membuat-undangan-dengan-microsoft-word-2007/) 



• Lalu klik dan tarik di posisi yang tepat, cara ini agak sulit dan butuh kehati-hatian. Bentuk awalnya masih seperti ini. 
Sesuaikan lagi dengan melanjutkan ke langkah berikutnya. 





P3 

ja iC 


1 CARA MEMBUAT KOP SURAT DI MICROSOFT WORD 2007 
9 TUTORIAL DI TRENOLOGI.COM 

■v Ji. Alamat Kantor No 14 RT 12 

Jakarta web: www.trenologi.com 


O 


O 



(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/201 5/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 7.png) 

• Dengan kursor aktif berada di garis tadi, Anda pastilah berada di menu Format. Di bawah menu tersebut ada menu Shape 
Outline, klik dan di sana akan ada pilihan warna, kemudian ada pilihan Weightyang dapat Anda pergunakan untuk 
mengubah ketebalan garis. 

Info Menarik: [ 'Panduan Pemula! Cara Membuat label dj Microsoft Word 200Z fhtto://cms. dailvsocial. id/20 1 5020356366/cara- 

membuat-tabel-di-microsoft-word-2007/) 

• Di sisi paling kanan Anda terdapat kotak yang nilainya bisa Anda ubah untuk menyesuaikan posisi garis. Silahkan dicoba- 
coba untuk mengetahui masing-masing fungsi. 





R A MEM 



No Outline 
- 


0> 


More Outline Colors... 




= 


Weight 


( 

► 




Dashes 


► f 




Arrows 


► : 




Pattern... 





(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/2015/03/cara-membuat-kop-surat-di-nnicrosoft-word-2007 8.png) 



Dan ini adalah hasil akhir kop surat yang baru saja kita buat. 



o 3 » 



CARA MEMBUAT KOP SURAT DI MICROSOFT WORD 2007 
TUTORIAL DI TEENOLOGI.COM 
Jl. Alamat Kantor No 14 RT 12 



(http://cms.dailysocial.id/wp-content/uploads/2015/03/cara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007 9.png) 



Demikianlah tutorial membuat kop surat menggunakan Microsoft Word 2007. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda, sampai 
jumpa di tutorial berikutnya. 



Sumber gambar header Shutterstock (http://www. shutterstock. com/jpicz 1 92303506/stock-photo-close-up-shot-of-brown- 



address-book. html?src=rtOOIx2Uhg8AbZOhvOpm9A- 1_ -_90) . 



(https://twitter.com/intent/tweet? 

text=%5BPanduan%20Pemula%5D%20Cara%20Membuat%20Kop%20Surat%20di%20Microsoft%20Word%202007 - 
https%3A%2F%2Fdailvsocial.id%2Fpost%2Fcara-membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007) 



f Share to Facebook 



(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php7LRhttPS%3A%2F%2Fdailvsocial.id%2Fpost%2Fcara- 



membuat-kop-surat-di-microsoft-word-2007) 






